Oz 


Menumbuhkan Minat Baca Buku 
dengan Aplikasi GoodReads 


Membaca adalah kegiatan yang sarat manfaat dan sangat penting 
dalam kehidupan. Banyak orang sukses dan cerdas karena ke- 
cintaan mereka membaca buku dan belajar. Bagi seorang pekerja, 
meng-update informasi melalui kegiatan membaca buku sangat 
penting untuk mendapatkan pengetahuan baru sesuai bidang 
kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan dan produk- 
tivitas diri. 

Ada jutaan judul buku yang diterbitkan setiap tahunnya dan hanya 
ada beberapa buku yang menjadi best seller karena isinya sangat 
bagus dan bermanfaat untuk pembaca. Lalu bagaimana cara 
mendapatkan buku yang benar-benar bagus dan bermanfaat untuk 
Anda, tanpa harus membuang-buang waktu dengan membaca 
buku yang salah karena tertipu dengan judul buku yang biasanya 
sangat “Wah?” 


Membaca resensi buku, bertanya pada teman yang hobi membaca 
buku, membeli buku Best Seller, dan berselancar di internet adalah 
cara-cara yang biasa dilakukan orang untuk mendapatkan buku 
yang tepat. Jika Anda ingin bersosialisasi dengan teman di situs 
jejaring sosial sekaligus mendapatkan rekomendasi buku yang 
berkualitas, cobalah untuk menggunakan salah satu aplikasi 
Facebook yang disebut GoodReads. Aplikasi ini merupakan se- 


103 


buah forum situs yang menjadi wadah para penggila buku dari 
seluruh dunia dan berisi rekomendasi dari para pembaca tentang 
buku-buku yang telah mereka baca. Dengan demikian, Anda 
dapat mencari petunjuk dari postingan mereka untuk mendapat- 
kan buku yang tepat bagi Anda. 


8.1. Sekilas Tentang GoodReads 


GoodReads adalah situs jaringan online yang menjadi wadah atau 
forum bagi semua orang untuk memberikan postingan atau ko- 
mentar terhadap buku-buku yang sedang dibaca, telah dibaca, 
atau bahkan buku yang akan dibaca. Anda dapat menulis ulasan 
atau resensi buku dan memeriksa buku-buku yang telah dibaca 
oleh teman-teman Anda. GoodReads dibangun oleh Otis Chandler 
pada bulan Januari 2007 dan segera menarik minat para kutu 
buku dari seluruh dunia. Saat ini paling tidak sudah 1 juta orang 
yang bergabung dengan situs GoodReads. Ide awal pembuatan 
situs ini adalah bagaimana membuat situs jejaring sosial yang 
menyediakan informasi seputar dunia buku, algoritma, dan daftar 
rekomendasi pembaca buku dari seluruh dunia tentang buku-buku 
best-seller. 


8.2. Menggunakan GoodReads 


Aplikasi GoodReads sangat berguna untuk membantu Anda meng- 
organisasikan bacaan-bacaan, literatur diskusi dan sebagainya 
yang dapat digunakan dalam riset atau pengumpulan data. 


8.2.1. Mendaftar sebagai Member GoodReads 


Ada beberapa proses untuk menggunakan aplikasi ini. Ikuti 
langkah-langkah berikut untuk dapat menggunakan GoodReasds: 


1. Ketikkan alamat situs berikut pada kotak browser untuk 
membuka aplikasi GoodReads, dan lanjutkan dengan menekan 
tombol Enter. 


104 


LINK SITUS 


Untuk menggunakan aplikasi GoodReads, bukalah alamat situs 
berikut ini: 


http://www.facebook.com/apps/application.php?id-2220 202359 


2. Selanjutnya masuklah ke dalam aplikasi GoodReads dengan 
klik opsi Ke Aplikasi. 


reads 


Miki 





Gambar 8.1. Klik opsi Ke Aplikasi 


3. Pada bagian Izinkan Akses?, (dalam Bahasa Inggris, tertulis 
“Allow Access”) klik tombol Izinkan (Allow) agar GoodReads 
dapat mengakses semua informasi profil, koleksi foto, info 
teman-teman Anda dan konten lain yang diperlukan untuk 
keperluan pengaturan selanjutnya. 


9 Izinkan Akses? 


Dengan memberi izin kepada aplikasi Goodreads Books, Anda mengizinkan aplikasi mengakses 
informasi profil, koleksi foto, info teman-teman Anda dan konten lain yang diperlukan. 


reads Goodreads Books III 





Gambar 8.2. Klik tombol Izinkan 


4. Selanjutnya, pada bagian Berikan alamat email Anda ke 
GoodReads Books?, klik tombol Ya, bagikan email saya agar 
Anda dapat mulai menerima email secara langsung dari 
GoodReads. 


105 






Berikan alamat email Anda ke Goodreads Books? tutup 







Tidak lama lagi aplikasi tidak akan dapat mengirimi Anda pemberitahuan di Facebook. Jika menghendaki, Anda dapat mulai menerima email secara 
langsung dari Goodreads Books. 


Email akan dikirim kepada: email kontak Facebook saya (arian13saputra@yahoo.com) ganti 


(mas 


Gambar 8.3. Klik tombol Ya, bagikan email saya 


5. Lalu ketikkan alamat Email dan Password Anda pada kotak 
teks dan klik tombol Sign In untuk membuat akun baru pada 
GoodReads. 


Already on Goodreads? 


If you already have a Goodreads.com 
account, link your account. 


email 
address: 


password: soo... 


sg 


'eni3sapura@yahoo.com| 





Forgot your password? 





Gambar 8.4. Ketikkan alamat Email dan Password lalu tekan 
tombol Sign In 


6. Maka Anda akan masuk ke dalam aplikasi Goodreads dengan 
akun yang baru saja dibuat. 





d : hiArian v inbox sign out 
goodrea S home mybooks findbooks friends explorew groups Tab 


find books bytitle or author orisbn 


February 62010 
Peranan updates | | aroupa Welcome back Arian 


g: friends and people Tm following v 


I'm currently reading 


You have no updates from your friends yet. 





@ You have o books on your shelves — find books by title or author » 
@ Use the friend finderto find friends. 
@ Take the book compatibility test (BCT) my profile (eaw 


« O books (add books) 
O friends (find friend) 


profile inbox 
02/03 Elizabeth gave Ak Jc to: my rating: groups writing 
Higher! Higher! (Hardcover) III IK comments trivia 
oy Leslie Patricelli adat 





guotes events 
book recommendations 





Gambar 8.5. Tampilan situs GoodReads 


106 


8.2.2. Mencari dan Menambahkan Buku 


Sebagai ilustrasi, Anda adalah seorang Manajer Penjualan yang 
sedang mengumpulkan bahan bacaan sebagai referensi untuk 
menambah wawasan para karyawan di bidang penjualan. 


Mari mulai mencari buku yang tepat dengan mengikuti langkah- 
langkah berikut ini: 


1. Awali dengan klik tombol menu find books. 


2. Muncul berbagai pilihan buku yang terbagi ke dalam berbagai 
kategori dan genre. 


3. Lalu, ketikkan Judul, Nama Pengarang atau Genre pada kotak 
teks Find books untuk menemukan buku yang Anda cari. Jika 
sudah, klik tombol Search. 


YOOOT GAS tema gta "Malaka Weni ayang Sang 


find books 


penjualan 
Oa OTite O Oo 5 





Gambar 8.6. Ketikkan judul buku atau nama pengarang dan 
klik tombol find books 


Muncul tampilan buku sesuai kata-kunci yang Anda cari. 


Jika Anda tertarik pada salah satu buku, dan klik foto cover 
buku atau judul buku tersebut untuk membaca sinopsis singkat 
buku tersebut. 


Pee) Aplikasi Laporan Penjualan dan Animasi Ms Agent dengan VFP 9 my rating: 
Ka YG 


#ethesa ——6y Choliludin AIA 
addta | 
—— myooors | 
w to Sell : Tingkatkan kemampuan jual Anda dan maksimalkan TI EP 
| — Howto Sell : Tingkatkan kemampuan jual Anda dan maksimalkan Tya ating:, 





t penjualan D0 Ir 
PM ey Robert Ashton (Author add to 
A my books J 


PPN & PPnBM: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas my rating: 
Barang Mewah PI 


by Muhammad Rusjdi (Author) 





add to 
my books J 





Gambar 8.7. Klik judul Buku untuk melihat data buku 


107 


6. Kemudian klik tombol more pada bagian description untuk 
membaca sinopsis buku tersebut lebih lanjut, dan tekan opsi 
close untuk menutup jendela sinopsis. 


How to Sell : Tingkatkan kemampuan jual Anda dan maksimalkan penjualan 


ey Robert Ashton (2uthor) 










book data 
published 
isbn 
description 











89797811501) 
ini Anda dapat mendz 
un ampuh dal 
nempelajari b 











Gambar 8.8. Klik tombol more untuk membaca lebih lanjut 
ringkasan buku tersebut 


7. Jika Anda tertarik dengan buku tersebut dan ingin menam- 
bahkannya ke dalam my books atau daftar buku Anda, klik 


tombol add to my books. 





N  Howto Sell: Tingkatkan kemampuanjual Anda dan maksimalkan — my rating: 
T penjualan auhararah 
| TA ey Robert Ashton (Author Saga 
4 my book) | 
O read 


PPN & PPnBM: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah 
"4 ey Muhammad Rusjdi (Auther O to-read 
o 


(O currentiy-reading 





Gambar 8.9. Klik tombol add to my books 


8. Muncul kotak dialog Added to your read shelf. 
9. Selanjutnya, lengkapi informasi pada kotak teks: 


- Jika Anda telah membaca dan menyukai buku ini, berikan 
penilaian berupa pemberian tanda bintang 1-5 pada bagian 
My Rating. Bintang 1 (didn't like it), 2 (it was OK), 3 
(liked it), 4 (really liked it), dan 5 (it was amazing). 





Gambar 8.10. Berikan tanda bintang untuk menandai bagus 
tidaknya buku tersebut 


108 


- Lalu pada bagian Bookshelves/Tags, tentukan penem- 
patan buku tersebut di dalam rak my books Anda dengan 
memilih opsi choose shelves. Apakah Anda read (telah 
membaca), currently-reading (sedang membaca), atau to- 
read (untuk dibaca). 


Bookshelves/Tags read 


Mg review / What Ilearr Nai 
currentiy-reading 


O to-read 


Add new shelf 





Gambar 8.11. Pilih salah satu opsi penempatan buku tersebut 


- Kemudian pada bagian My Review/What I Learned from 
this book, tuliskan ringkasan, pengalaman Anda, pengeta- 
huan yang Anda dapatkan selama atau setelah membaca 
buku tersebut pada kotak teks. 


tI learned from 


n sebagai duta penjualan, 





langgan yang luar biasa. 


Gambar 8.12. Ketikkan ringkasan, pelajaran yang Anda 
dapatkan dari buku tersebut 


Lengkapi data-data pada kotak teks selanjutnya. Jika 
sudah, klik tombol save. 


Is book (2010 Sell January” IM 






x (2o1o Mldanuay MIN 
Number oftimesIve (1 


read this book 

Iwouldrecommend — (sales force 
this book to 

Who recommended this (pimpinan 
book to me 


Private notes 





Iown acopy of this book II Town a copy 





savi add tomy update feed 


DD this review contains spollers 





Gambar 8.13. Lengkapi informasi pada kotak teks dan akhiri 
dengan klik tombol save 


109 


10. Pada halaman berikutnya, sebelum buku tersebut tersimpan 
pada rak my books, Anda dapat melakukan beberapa hal 
sebagai berikut. 


a. Men-share review buku tersebut ke dalam Facebook Anda. 


- Lakukan dengan klik opsi Share this review on 
Facebook. 


Your review of How to Sell : Tingkatkan kemampuan jual 
Anda dan maksimalkan penjualan has been saved. 







Your book ist is growing — you now have 4 books. 


Share this review on Facebook 






Gambar 8.14. Klik opsi Share this review on Facebook 


- Kemudian ketikkan pesan yang ingin Anda bagikan 
pada kotak teks Apa yang Anda pikirkan? Lalu, klik 
tombol Terbitkan. 


# Publish this story to your Facebook Wall and your friends' home pages? 


'Apa yang Anda pikirkan? 


Ingin sukses di bidang penjualan? Buku ini wajib Anda baca...... 


JET How to Sell: Tingkatkan kemampuan jual Anda dan maksimalkan penjualan 





Gambar 8.15. Ketikkan pesan pada kotak teks dan klik tombol 
Terbitkan 


b. Meng-copy link buku tersebut ke dalam blog atau website 
Anda. 


Anda dapat menyisipkan link review buku tersebut ke 
dalam Website atau Blog Anda dengan metode copy- 
paste. 


Copy/paste the below text into your blog. 









a href-"http://www.goodreads.com/book/sho 
(/6617791-how-to-sell" style-"float: left: paddina- 
right: 20px"»cimg alt-"How to Sell : Tingkatkan 
kemampuan jual Anda dan maksimalkan penjualan" 
Iborder-"O" src-"http://photo.goodread3.com/books 
/1247663361m/6617791.7pg" /»K/a» ka 













Gambar 8.16. Copy-paste-kan link tersebut ke dalam Blog atau 
Website Anda 


110 


c. Mengirimkan email kepada teman Anda. 


Anda juga dapat mengirimkan review buku tersebut se- 
bagai email kepada teman-teman Anda di Yahoo, Gmail, 
Hotmail, dan sebagainya. 


- Pilih salah satu penyedia email Anda, kemudian ketik - 
kan Alamat email dan Password Anda ke dalam kotak 
teks. Jika sudah, klik tombol next. 


None of your friends have read How to Sell : Tingkatkan kemampuan jual Anda dan 
maksimalkan penjualan. See if your Yahoo friends have read it. 


yahoo email address: adityahimawan13@yahoo.cd  yxrtoot Mail 
yahoo password: . 








a000. Ghotmail 
kasa), Gmail 
LL AOLp 

| oploro | 





Gambar 8.17. Ketikkan alamat email dan password lalu tekan 
tombol next 


-  Goodreads menemukan kontak email teman-teman 
Anda, lalu tambahkan teman-teman Anda dengan klik 
tombol add friends. 


add friends 


Friends found on Goodreads who are in your address book: 


name email status 








Aditya aa Pn ii pa 
w (3 2 adityahimawan13@gmail.com Goodreads member - add to friends 


add friends » 














Gambar 8.18. Klik tombol add friends 


- Selanjutnya, ketikkan pesan yang ingin Anda sam- 
paikan pada teman-teman Anda berkaitan dengan 
review buku tersebut pada kotak teks di bawah kata Hi. 
Jika sudah, klik tombol add friends. 


111 








add friends » 














Lada friends : 





Gambar 8.19. Ketikkan pesan pada kotak teks dan klik tombol 
add fiends 


- Lanjutkan dengan klik tombol ok. 


- Beberapa saat kemudian akan muncul keterangan 
bahwa Anda telah berhasil mengirimkan email kepada 
teman-teman Anda. 


d. Anda dapat melihat pertanyaan-pertanyaan sepele (seperti 
kuis ringan) tentang buku tersebut dengan klik opsi Take 
Trivia guestions about this book. 


Pertanyaan-pertanyaan ini adalah kuis yang biasanya 
diajukan oleh pembaca berkenaan dengan tokoh, jalan 
cerita, atau hal-hal tertentu yang ia ketahui, namun tidak 
diketahui pembaca. Walau terdengar sepele, pertanyaan- 
pertanyaan yang diajukan cukup menarik dan membuat 
penasaran orang yang membacanya. 


11. Selanjutnya, kembalilah ke halaman pencarian buku, dan 
lakukan langkah-langkah yang sama untuk menambahkan 
buku-buku lainnya dalam rangka membuat daftar referensi 
buku kepada teman-teman Anda. 


8.2.3. Menambah Teman 


Pada umumnya di situs-situs jejaring sosial seperti Facebook, 
Friendster, Twitter, orang mencari, menambahkan teman dan 
membangun jejaring karena adanya hubungan keluarga, bisnis, 
teman kerja, teman sekolah, kuliah, komunitas, ataupun karena 
ketertarikan terhadap lawan jenis. Hal yang berbeda justru terjadi 


112 


di situs jejaring sosial GoodReads. Di sini Anda akan menam- 
bahkan teman karena adanya hobi yang sama, yaitu kegemaran 
membaca buku. 


Dengan situs ini, Anda dapat mencari teman sesama penggila 
buku dari seluruh dunia. Salah satu keuntungannya adalah Anda 
dapat melihat isi “lemari buku” teman-teman Anda dan membuat 
daftar buku-buku yang ingin Anda baca atau sedang ingin Anda 
baca. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan referensi buku 
untuk mencari buku yang tepat. Keuntungan lainnya adalah Anda 
akan mendapatkan petunjuk memilih buku-buku yang bagus, 
sehingga lebih menghemat waktu Anda karena terhindar dari 
membeli dan membaca buku yang salah. 


Untuk itu salah satu kriteria utama dalam memilih teman adalah 
pada banyaknya jumlah buku yang telah ia baca. Saat ini pem- 
baca buku terbanyak yang bergelar top users GoodReads dipegang 
oleh Ashok Banker (8.633 buku) dari Mumbai India. Sedangkan di 
Indonesia pembaca buku terbanyak dipegang oleh Femmy 
Syahrani (1.117 buku), wanita yang mendirikan GoodReads 
Indonesia. 


Untuk kemudahan berkomunikasi dalam menjalin hubungan 
dengan member yang lain, penulis dalam subbab ini akan ber- 
gabung dengan grup GoodReads Indonesia dan menambahkan 
teman dari Indonesia. 


1. Untuk bergabung dengan GoodReads Indonesia, klik opsi 
menu groups. 


goodreads' home mybooks findbooks friends explore v Opa 


Gambar 8.20. Klik opsi menu Groups 


2. Kemudian ketikkan nama groups yang dicari, yaitu Indonesia 
pada kotak teks. Jika sudah, klik tombol find groups. 


groups find books bytitle or author orisbn 


indonesia find ET 








Gambar 8.21. Ketikkan nama negara Indonesia 


113 


3. Muncul beberapa grup GoodReads yang berbasis di Indonesia, 
pilih group bernama GoodReads Indonesia. 








i dan ditujukan 


t mengenai buku-buku yang 
ega...more 


laysia berkumpul 
a dan bakal dibaca 








Location: TBD 





Gambar 8.22. Klik opsi GoodReads Indonesia 


4. Lanjutkan dengan klik tombol Join Groups untuk bergabung 
dengan GoodReads Indonesia. 


bookshelf 
discussions 
events 
photos 
invite people 
members 
polis 


join this ba 














search posts 








Gambar 8.23. Klik tombol join group 


5. Lalu pada bagian group discussion email settings pilih salah 
satu dari ketiga opsi (Digest, Individual Email, atau None) 
yang akan menentukan keaktifan Anda dalam diskusi di setiap 
topik baru yang muncul. Jika sudah, klik tombol join. 


Do you want to join the group Goo 











@ Digest - Get all comments on group di 
configured on your my account page) 


O Individual Email 
“rhenever someone p isited the 
discussion. Wa 
(ONone-Donotg: ge this later on the'my 
account page. 


join | cancel 





Gambar 8.24. Pilih salah satu opsi dan klik opsi join 


6. Selanjutnya, tambahkan teman-teman baru Anda. 


114 


7. Pilih salah satu member, pelajari profilnya dan bukalah “lemari 
bukunya.” Misalnya, Anda memilih salah satu dari ke-9 orang 
moderators GoodReads Indonesia. 


miaa 
405 Ci ks 
I Prince Manoharun 
| 358 books 
2 Wirotomo 
950 books 
:, 





Gambar 8.25. Klik salah satu member yang telah membaca 
buku dalam jumlah banyak 


8. Pada bagian Miaaas' bookshelves, pilih salah satu kategori 
untuk menelusuri buku-buku yang telah ia baca, sedang 
dibaca dan untuk dibaca. 


9. Begitu banyaknya review buku yang muncul. Untuk memu- 
dahkan penelusuran buku, lakukan penyaringan (filter) review 
buku berdasarkan rating, author, title, date read, review dan 
sebagainya dengan fasilitas sort. 


10. Lakukan dengan klik kotak kombo sort di bagian bawah 
halaman, dan pilih salah satu filter yang Ada. 


TE 
shelves 


avg rating 

isbn 

comments 

author 

title 

notes 

cover 

review 

condition 

date started 
random 

date read 

year pub 

date added 

date purchased 
num ratings 
purchase location 
date updated s 


as S 


Gambar 8.26. Klik kotak kombo Sort dan pilih salah satu filter 
yang ada 








115 


11. Anda juga dapat mengatur tampilan jumlah review buku yang 
muncul pada satu halaman layar. Lakukan dengan klik kotak 
kombo per page, dan tentukan jumlah buku yang akan di- 
tampilkan sebanyak 10, 100 sampai 200 buku. 


12. Selanjutnya, bila Anda tertarik menambahkan member ter- 
sebut sebagai teman, kembalilah ke halaman utama profil 
dengan klik foto profil. 


goodreadS: rame myvooe 


Iforaaas bookshelf: read (showing -500f321) 


Gambar 8.27. Kembali ke halaman utama profil dengan klik 
foto profil 





13. Kemudian tambahkan ia sebagai teman dengan klik opsi adds 
friends. 


miaaa's profile 











details 
website 
activity 
| | interests 





Joined in January 2008, 






favorite books 
favorite authors 
aboutme 









send message | compare books 





Gambar 8.28. Klik opsi add as a friend 


14. Pada halaman selanjutnya perhatikan persyaratan yang biasa- 
nya diajukan oleh member untuk dapat menambahkannya 
sebagai teman. Jika sudah, klik tombol add as a friend. 


add miaaa as ajriend 


Please only add people who you are genuinely interested in being friends with! 


We will ask miaaa to confirm you as a friend before the connection is made. 






add a message (optional) » 


Follow miaaa's reviews 














lessaatpea) cancel 
Gambar 8.29. Klik tombol add as a friend 





116 


15. Maka, akan muncul pemberitahuan bahwa permintaan Anda 
menjadi teman telah dikirimkan ke Miaaa. Setelah dikonfir- 
masi, Anda akan mendapatkan email balasan berupa jawaban 
darinya bahwa ia setuju atau tidak menjadi teman Anda. 


117 


